No.28


SAPTOE 4


JUNI


OSS.


Tel. 393


DAGBLAD


Lembar pertama


OTORSON SOETO


TERDIRI
dari
1½ lembar


Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar


Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN.


Isinja diloear tanggoengan pentjetak


Kantoor Red. & Admin:
Drukk: „Perantaraan"
Raafwag — Padang.
Bajaran lebih dahoeloe.


IRPA
Pariaman
AGENTEN
Moeara Laboeh
Alpaini
Solok 'Alamsjoehoer Latief
Fort de Kock: H.Aminoeddin
Bijkantoor :


HARGA LANGGANAN
Dalam kotta seboelan
f0,60
Loear kotta seboelan
f0,75
Per lembar
f0,03
Advertentie 10 sen per regel


Propaganda Vergadering Comite Madjelis 
Tinggi kerapatan Adat Alam Minangkabau di
Palakoemboeh


Samboengan


Kira2 lebih koerang 3/4 djam
spk berbitjara, laloe spk meng
haloesi keterangan tentang agen
da ketiga ini beloem habis, dan
agenda ini haroes dibitjarakan
oleh doea orang, maka sesoedah
voorzitter rapat memberi Com¬
mentaar menjerahkan oentoek me¬
ncroeskan agenda itoe pada eng
koe di Radjo nan Pandjang,
Pajakoemboeh.
Pembitjaraan spk ini, hampir
sama sadja dengan e. di Radjoe
Maharadjo, hanja sedikit beliau
menambah dari satoe boekoe tam
bo jang telah toea, batja tentang
Minangkabau dengan tadatnja
selandjoetnja spk. menerangkan
pada rapat bahwa spk. berdjan
dji djika boekoe tambo itoe da¬
pat persetoedjoean Madjelis Ting
gi. Spk akan beroesaha mentje
tak, dan membagi bagikan pada
anggota2 dengan graties, soepa¬
ja mendjadi pedoman, dan me¬
nanglah kata spk bahwa Minang
kabau ini karena boeat 'adatnja,
anak Minangkakabau, berpantang
dipanggil namanja. Karena telah
lazinlah di Minangkabau jang ke¬
tjil bernama, besar bergelar. Spk
menerangkan hak poesaka dan
bagi2nja jang haroes diketahoei
oleh penghoeloe2. Seteroesnja
lagi mengemoekakan beberapa
pepatah2 jang haroes dipakai
kan oleh kesemoea penghoeloe.
Sampai disini spk menoetoep oe¬
raiannja dengan meminta ma'af
pada jang aadir.
Dengan tidak memberi com¬
mentaar pandjang voorzitter me¬
njerahkan agenda ke IV, pada
engkoe dt. Radjo Indo nan Ra¬
tih, Pajakoemboeh, spk menerang
kan hak dan kewadjiban peng¬
hoeloe, terhitoeng spreker sendi
ri, bahwa tanggoengan dan ke¬
wadjiban penghoeloe jang berda¬
sar hoekoem sjarat, seteroesnja
nja spreker mengatakan bahwa
penghoeloe itoe mendjadi tiang
mas arakat dari tonggak kesela¬
matan ra'jat. Seseorang penghoe¬
jang ta' tahoe kewadjiban kepeng
hoeloean tentoelah akan memba¬
wa ketjelakaan oentoek anak ke¬
menakannja. Spreker memberi¬
tjontoh kepenghoeloean nabi Moe¬
hammad s.a.w. jang mesti men
djadi teladan kita penghoeloe ka¬


ta spk. Tidak kita mesti memi¬
koel namanja sadja oentoek kebe¬
saran diri, tetapi spk berkata
bahwa kebesaran mana itoe ber¬
arti kebesaran tanggoengan jang
tiap2 waktoe kita mesti djalan
kan sebagai penghoeloe dan se¬
perti seorang Islam.
Kira2 sedjam baharoelah spre¬
ker menghabiskan pedatonja jang
penting itoe dan mohon ma'af
pada jang hadir.
Ealee voorzitter rapat memin
tak kepada e. dt. Madjo Bong
see, Soelit Air menerangkan si
apakah Datoek Ketoemanggoeng
en dan dt Perpatih nan Sebatang.
Spreker e. dt, Madjo Boeng
soe mengoeraikan oentoek me¬
ngetahoei doea orang besar ter
seboet diagenda, dengan mem
bawa riwajat kekaraman Nabi
Noeh sampai kepada kebesaran
Alexcander de Groot, bertali ta
li dengan beberapa kedjadian ri
wajat jang berdasar kepada il
moe spk. Keterangan speker ini
amat pandjang, sesoedah spk,
menerangkan tarich doenia de
ngan Minangkabau jang bersifat
tanda tanja, beliau menerangkan mengambil dan mengirim aange
dian2 nama sesoeatoe negeri jg
masih ada di Minangkabau ini
soengoeh amat romantiek spre¬
ker ini menerangkan sekalipoen
kita tahoe itoe hanja berdasar
legeeda. Dengan penoeh perhati
an jang hadir, mendengar kete
rangan spreker ini, kira2 satoe
djam spreker menghabiskan bi¬
tjaranja jang diterima oleh ap
plaus,
Disini perloe diterangkan kare
na djam soedah poekoel 2 wak
toe sembahjang lohor hampir ha
bis maka voorzitter rapat me¬
mintak pertimbanggan jg hadir
apakah rapat ini diteroeskan.
Menoeroet kesemoefakat rapat
dihentikan oentoek bersembah
jang lebih dahoeloe, sesoedah i
toe djam 4 siang dioelang ligi.
nangkabauraad.
Berhoeboeng karena kita ta'
dapat hadir pada waktoe itoe
oentoek mengambil pemandang
an lain agenda, maka kita min¬
ta ma'af pada pembatja Perki
Patoet ditambah keterangan
bahwa dipertengahan rapat di gara.
lansoengkan pimpinan ada me¬


nerima soerat dari hoofdbestuur
P.K.I.S. Boekit Tinggi, Soerat
mana mintak pada kerapatan
soepaja dibatjakan dan dipertim
bangkan isi soerat terseboet jg
maksoednja ialah berhoeboeng
dengan boekoe Pelita karangan
Dr. Karim Amaroellah jang me¬
noeroet keterangan soerat itoe
boekoe terseboet ada termasoek
verboden lectuur, jg mintak ra
pat ikoet meroendingkannja le¬
bih landjoet Arsd,


Postkantoor dan hari besar
Hari Senen 6 Juni dihadap,
berhoeboeng dengan 2de Pinks
terdag dienst dari Post en Tele
graafkantoor di Padang diatoer
sebagai berikoet:
Post Loket boeat mengambil
atau memberikan aangeteekend
dan geadviseerde stukken, begi¬
toepoen boeat beli postwaarden
diboeka dari djam 8 sampai 10
pagi.
Leket loket jg lain ditoetoep.
Bestelling tjoema dilakoekan
satoe kali diwaktoe malam.
Telegraaf. Telegraafloket, be¬
gitoe djoega boeat mengambil
atau mengirim telegrafische post
wissels, diboeka dari djam 8
sampai 10 pagi dan dari djam 3
sampai 4 sore.
Emmahaven. Loket diboeka da¬
i djam 8 sampai 9 pagi oentoek
poela menoeroet fahamnja kedjateekende geadviseerde stukken,
membeli postwaarden dan tele
graafdienst.


Pariaman.


Persb. „Ippa" beritakan.
Comite van actie Mi¬
nangkauraad di Pa¬
riaman
Oleh toean2 jang terkemoeka
dalam pergaoelan oemoem di Pa¬
riaman, sekarang oleh mereka
soedah didirikan satoe badan
Voorloopig Comite van actie Mi¬
nangkabauraad, jang oedjoednja
akan membangoenkan satoe „Kie¬
zersraad" jang akan sebagai ba¬
dan perantaraan dari rakjat de
ngan wakil jang dioetoes ke Mi¬
Dengan tindakan ini dimaksoed
soepaja antara waki, kiezers,
dan rakjat akan dapat bekerdja
bersama2 goena kepentingan ber¬
sama, oentoek bangsa dan ne¬
Kabarnja sedikit hari lagi voer


loopig comite akan meadakan
pertemoean besar dengan segala
Kiezers dan rakjat jg terkemoe
ka dalam daerah Pariaman, di
mana oedjoed jang moelia itoe
akan dibitjarakan dengan lebar.
Nasib itoe orang2 jang
beroemah dekat moea
ra Pariaman.
2 roemah berfondament batoe
roemah besar biasa, terpak
sa lagi diboeka, 1 roemah tak
didiami lagi, 2 baris tonggak
dja tergojang. 1 roemah ter
paksa diasak. Lain2 roemah
masih terantjam oleh bahaja.
8 sampan 1 poekat hilang. Co
mite oemmat Islam bekerdja.
Doegaan kita bahwa 6 boeah
roemah jang berleret ditepi pa¬
sir moeara masing masing kepoe¬
njaan Zainab, Moehamad Zein,
Nini, Moenah, Aroen Boenga, dan
Kerani, moengkin moesnah kalau
ombak sedikit besar sadja, roe¬
panja tak meleset lagi.
Pada hari Senen jbl ini peris
tiwa jang ditakoetkan selama ini
soedah tiba.
Berhoeboeng dengan anak boe¬
lan perkisaran boelang hoedjan
dan angin toeroen dengan lebat.
Air soengai pada melimpah, moe¬
ara jang selama ini ada kira ki
ra 500 meter lari keoedara, tiba
tiba soedah mentjari aliran ba¬
roe, ombak jang toeroet besa
roepanja soedah me oetoep moe¬
ara seloeroehnja, dan begitoelah
air soengai jang besar itoe de
ngan hebat merompak Moeara
baroe jaitoe dekat tepi djendjang
nja roemah Kerani jang sedjak
semoela ada dalam bahaja om¬
bak besar itoe.
Akibat dari dorongan air soe¬
ngai jang tiba tiba memboeat
moeara baroe itoe, maka 8 boeah
sampan dan bidoek kail, dan 1
boeah poekat jg terletak dimoe
ka roemah Keraini itoe semoea¬
pada hanjoet, 8 boeah sampan
dan bidoek itoe kabarnja masih
beloem bertemoe. Poekat dapat
hanjoet ditengah laoet jang de
ngan segera dibawa orang kem¬
bali ketepi.
Keroesakan jang didatangkan
oleh angin keras dan hoedjan le¬
bat ini boekan itoe sadja. Om
bak jang soedah djadi besar be¬
sar biasa, lantas memoekoel roe¬
mah. Ombak jang soedah djadi
besar loear biasa, lantas memoe¬
koel roemah roemoeh jang ber¬
leret ditepi pasir jang tidak ada
lagi mempoenjai pertahanan itoe
Achirnja, roemah Zainab jang


berfondament batoe terpaksa
moesti diboeka karena sebagian
dari fondament roemahnja itoe
soedah djatoeh dipoekoel om
bak.
Roemah Oena jang terletak di
belakang roemah Zainab ini 2 le¬
ret tonggaknja soedah dalam om¬
bak dan tergantoeng dioedara.
Roemah Moehammad Zen op
pas jang djoega berfendament ba¬
toe dan masih baroe, poen terpak
sa diboeka, karena tidak tahan
menderita poekoelan embak be¬
sar diwaktoe malam pasang naik
Roemah Aroen Boenga jang
djoega masih baroe djoega ter¬
paksa moesti diboeka, karena di
waktoe pasang naik ombak soe¬
dah bernda dibawah roemahnja
Roemah Keranijang soedah be¬
rada dekat ombak dan dekat moe¬
ara, oleh orang banjak lantas di
tolong measak ketempat jang
agak selamat.
Sebagai doeloe kita ramalkan
habisnja roemah jang dimoeka
ini roemah jang dibelakangnja
nanti akan terima geleran, doega
an ini moengkin akan berboekti
poela. Sebab kalau embak teroes
besar, roemah Nini, Qena, pon
dok2 dan lagi beberapa roemah
ada harapan akan binasa poela.
Dengan terboekanja poela 3
boeah roemah diatas ini, maka
26 orang djiwr jang mediaminja
terpaksa menoemdhng kian kema¬
ri Keroegian jang didatangkan
eleh bahaja ombak ini, didoega
lebih f 1000.
Fort de Kock
Rotary bertjerita.
Lidkerapatan negeri
Biaro Gadang.
Dinegeri ini ada empat orang
lid kerapatan bagian A. Dahoe
loenja ada delapan orang Seka¬
rang ada dimaksoed akan menam
bah lagi, Apakah sengadja me¬
nambah waktoe ini hendak menglah dengan rasa discipline da
oetamakan kemadjoean dan ke¬
baikan negeri, atau mengharap
soepaja lid bertambah itoe da
.
pat mendjadi Kepala Negeri ?
Itoelah jang masih tanda tanja
dalam hati anak negeri hingga
ketika ini.
Sekiranja jang terpenting da
lam hal ini hendak mentjari ke¬
madjoean dan keselamatan, soe¬
dah pada tempatnja diangkat
lid Balain dari ninik mamak
Anak negeri jang boekan peng
hoeloe, tidak koerang jang pan
dai, ada jang lebih tjakap dari
lid kerapatan sekarang ini, Bia
sa poela dalam persidangan, pi¬
hak penghoeloe mahal jg
bersoeara, pihak jang moeda
dan tjerdik pandai kebalikan
itoe. Boektinja telah sama disak
sikan dalam pengangkatan kies
manen Miaangkabauraad tempo
hari.
Kita harapkan toelisan ini a¬
kan medapat perhatian jang se¬
hat dari anggota2 harapan, dan
moehoen djoega mendjadi pertim
bangan pihak kekoeasaan nege¬


EDITORIAL


Pergerakkan Indonesia


Tanggal 18 Mei jl ini perge¬
rakkan rakjat Indonesia telah se¬
ma sama membikin peringatan
tjoekoep 30 tahoen oesianja per¬
gerakkan rajat.
Pers oemoem poen tidak ke¬
tinggalan serta toeroet meloenas
kan kewadjiban toeroet
memperingatkan kepada rakjat
oemoem bahwa rakjat telah 30
tahoen lamanja bergerak boeat
mentjapai tjita tjita jg moelia ja
itoe „Indonesia Raya".
„Perki" sendiri poen tidak ma¬
oe ketinggalan dan toeroet poela
bergembira serta mengenangkan
nasib dan oesaha jg telah liwat
sambil menghitoeng langkah boe¬
at dihari jg akan datang boeat
den goena Indonesia oemoem.
Dengan adanja peringatan itoe
maka pergerakkan rakjat masoek
kedalam phase baroe, jg senan
tiasa menoendjoekkan bahwa
jg telah liwat itoe selama 30 ta
hoen akan mendjadi soeatoe ba¬
rometer boeat kita jang akan
digoenakan mendjadi mate ieep
di waktoe jang akan datang.
Selama pergerakkan hidoep di
sini telah banjak memintak pe¬
ngorbanan.
Bermatjam2 nasib jg dideritai
oleh pemoeka dan pemimpin2
rakjat, walaupoen ada jang ter¬
paksa diasingkan dari pergaoelan
masjarakat oemoem, akan tetapi
pengasingan itoe seakan akan
sebagi symbool setiap2 per¬
djoangan.
Tidak loepoet poela diperingat
kan pemoeka2 dan oesaha2nja
patriotten kita itoe.
Dengan mengenangkan nasib
dan oesaha dan pengorbanan pa¬
triotten kita itoe maka hidoeplah
rasa patriotisme, timboel
lam dada rakjat.
Bermatjam2 poekoelan dan rin


tangan diderita oleh pergerakan
itoe sendiri,
Akan tetapi segala pengorban
an itoe poen adalah mendjadi
kompas op zichzelf boeat pe¬
mimpin jg tinggal jg senantiasa
menambah politieke visie jg da


Peri bahasa menjatakan "He¬
verleden is de barometer van
het heden"
Dengan ini kita hendak me¬
ngambil oekoeran pergerakkan
rakjat jg telah soedah2.
Walau poen kita disini menja¬
takan kegembiraan kita akan te¬
tapi als een rechtgeaard Indone
sier kita tidak dapat menahan ha¬
ti oentoek menjatakan pikiran
boeat keselamatan noesa dan rak
jat Indonesia oemoem kelak.
Sesoenggoehnja pergerakkan di
sini masih mempoenjai serba ke¬
koerangan.
Bila kita mesti analyseer per¬
gerakkan kita disini, maka be¬
loemlah dapat kita menjatakan
bahwa pergerakan itoe masoek
dalam lingkoengan pergerakkan
nasional dalam artikata nasional
Kita perloe beteroes terang
dengan menjatakan bahwa di In¬
donesia masih ada perasaan par¬
tijdig jg membela teroetama se¬
kali partij belangan masing2.
Sesoenggoehnja partij2 disini
soedah terlaloe banjak, sedang
kan masing2 berdiri atas partij
belangen poela.
Dengan itoe tenaga jg koeat
itoe terpisah dan bertjerai.
Benar djoega ada disini toe
boeh P.P.P.KI sebagai concentra
tie poesat dari perdjalanan poli
tieke partijen, akan tetapi hingga
kini beloem memoeaskan
Sekiranja dapat mempersatoe
kan tenaga jg bertjerai berai ini
dengan menghidoepkan soema
ngat Indonesia dalam arti kata
Indonesia satoe.
Kita jakin walau bermatjam
warna partij2 itoe akan tetapi oe¬
djoed dan dan toedjoean serta
dasar dari pergerakan sama dan
satoe.
Hanja keadaan dan zaman me¬
noentoet soepaja tidak mesti ber¬
diri diatas partij masing2 lagi,
dan tidak pada tempatnja lagi
oentoek bergerak boeat partij


saran sekarang dan mendjadi ke¬
pala negeris, beliau menjoeroeh
toeroenkan A.S. dari mimbar, lan
tas ditoeroenkan seorang dengan
tjara jang tidak sopan. Sebeloem
ditoeroenkan itoe, chatib lama
diperintahkan poela naik mimbar,
hingga berlakoe doea orang ber¬
chotbahsekali goes.
Dari loear mesdjid datang doea
orang jang beloem pernah sem¬
bahjang Djoemat disana dengan
tjara jang soedah siap oentoek
berkelahi (mengikatkan kain sa¬
roengnja kepinggangi. Pintoe mes
djid ditoetoepkan, perkelahian
ramai terdjadi, boekoe choetbah
dan isi kantoeng Adnan Salim
bertaboeran karenanja, diantara
nja sebilah pisau jang dipakainja
oentoek pemotong padi. Angkoe
Kabasaran bekas ken. terseboet,
moeka beliau beroleh ketoepat
Bengkahoeloe, menjebabkan be¬
liau terpaksa beroeroesan dengan
Hospitaal. Sjoekoerlah djiwa pu¬
bliek ads terpelihara, dan Djoem
'at dapat berlangsoeng djoega
kira djam doea, dengan pakai
chatib lama, tapi hanja beberapa
orang sadja lagi.
Angkoe Kabasaran tsb tatkala
akan diperhentikan dari k.n. soe¬
dah mendjalani hoekoeman di
Djawa karena soeatoe perkara
dalam djabatan k.n. Berhoeboeng
dengan perboeatan beliau seka¬
rang jang menggangoe perdjala
nan agama jang sah sebagaima
na jang diakoei oleh oendang2
negeri, soenggoeh pada tempat
dan waktoenja pemerintah mem¬
beri gandjaran.


Solok


Gadisbisoe di
kehormatannj


erkosa


Kemaren kira2 djam tiga sore
telah berangkat beberapa orang jg
berwadjib dari Solok menoedjoe
arah ke Selajo, sebab2nja orang
jang berwadjib datang ke sana
boeat menangkap seorang laki la¬
ki nama Saris, kerna tertoedoeh
melakoekan perboeatan jang me¬
sjoem dengan djalan merampok
belangan masing2 hanja kita ha
kehormatan seorang Gadis bisoe
roes menoed oekan politiek ke¬
disana nama Oepik kira kira li¬


Perkalahian hebat
dalam masdjid
Pada hari djoem'at 27 Mei
soedah terdjadi perkalahian


lam dan sehat, dimana pergerak
kan rakjat jg tadinja non bertoe
kar ke co, jang radikaal men¬
djadi loyaal.
Baiklah, kita disini tidak a
kan memperkatakan pergerakkan
rakjat ten opzichte standpunt
nja pemrentah, hanja kita disini
hendak tinggal dalam garisan ki¬
ta sendiri, oentoek memperkata
kan pergerakkan kita semata2.
Tiga poeloeh tahoen telah li
wat.


arah politiek kebangsaan satoe
jang diseboetkan pergerakan na¬
sional Indonesia jg satoe poela.
Dengan ini berdirilah satoe „volks
front" Indonesia.
Begitoelah soepaja partij2 rak
jat jg ada sekarang jang berdiri
atas partij masing2 akan mendi
safir
rikan dengan oesaha bersama
soeatoe „All Indonesia nasional
Congres" dari djoeroesan mana
dapat mendjalankan controle atas
perdjalanan dan kepentingan poli
tiek rakjat sebagai officieel li
chaam dari rakjat sendiri.


ma belas tahoen, itoe gadis te
roes dibawa ke Solok, boeat di
periksa oleh toean dokter tentang
kedjadian jang diatas dan djoe¬
ga Saris dibawa ke Solok boeat
dipereksa lebih landjoet. Bagai
mana chabar jg terseboet diatas
nanti kita chaba kan lagi. (Moe¬


mai dalam mesdjid Panampoeng
IV Angkati jang didahoeloei o
leh keadaan aneh. Doea / orang
chatih sama berchoetaah diatas
mimbar sekali goes.
Menoeroet tjerita jang kita te¬
rima; chatib Djoem'at hendak
bertoekar dengan jang baroe, soe¬
paja choetbah dapat dibahasa
Melajoekan. Chatib lama akan
diangkat djadi imam, Oentoek
meroendingkan hal ini, bebera¬


pa orang penghoeloe adat sering
tiada datang, diataranja Datoe
Tan Kabasaran. Achirnja didia
Mankan lijst, dapat soeara koe¬
rang lebih seratoes oentoek me¬
noekar chatib. Kebetoelan pada
Djoem'at jang laloe soedah ber¬
choetbah chatib baroe (Adnan
Salim dengan sepakatnja chatib
lama. RoepanjaaAngkoe Kabesa¬
ran Idahoeloe bergelar dt. Tan
Kabasaran mamak dari dt, Kaba


Taroesan


Medan Perdamaian
Di Taroesan ada satoe per¬
koempoelan jang diberi nama
Medan Perdamaian, jang sampai
sekarang soedah beroesia koerang
lebih satoe tahoen.
Kebanjakan ledennja te diri da¬
ri golongan onderwys dan ambte
naar lain.
Meingatkan nama perkoempoe
lan itoe, jang nama artinja tem¬
pat mentjahari persatoean atau
permoesjawaratan goena Gema¬
djoean Negeri, Poetera (Pelantjo
ingan sebasai anak Negeri Taroe
san, sangat mengoetjapkan terima


kasih kepada Toean2 jang soedah
beroesaha megdirikan Medan Per¬
damaian di Taroesan itoe jang
tentoe sadja akan mendatangkan
kemadjoean kepada Negeri Taroe
san.
Poetera Pelantjongan pernah
bertanja kepada salah seorang lid
dari Perkoempoelan itoe apakah
hasil jang soedah didapat dar
Medan Perdamaian di Taroesan
itoe jang mendatangkan kema¬
djoean atau keoentoengan bagi Ne¬
geri Taroesan.
Djawaban jang didapat sangat
bersalahan benar dengan angga
pan Poetera Pelantjongan jang
meartikan perkataan Perdamaian
itoe, karena kata orang jang dita
nja di Medan Perdamaian di Ta¬
roesan itoe orang tidak mentjaha
ri persatoean atau permoesjawa
ratan goena kemadjoean, tetapi
tempat orang berboeroe babi dan
menangkap oedang diatas tikar
alias koa.
Pendek kata leden dari Medan
Perdamaian di Taroesan itoe jg
dahoeloenja tidak tahoe berboe¬
roe babi diatas tikar sekarang
soedah banjak jang Kampioen.
Poetera Pelantjongan sangat he¬
ran sekali mendengarkan djawa
ban itoe, karena tak disangka
jang Medan Perdamaian di Ta¬
roesan itoe diadakan oentoek tem¬
pat (Medan perdjoedian, karena
ledennja kebanjakan orang jang
terpeladjar; seperti onderwijzers.
Poetera Pelantjongan chawatir
kalau2 anak jg bersekolah di Ta¬
roesan diadjar poela main koa¬
atau djoedi. Kalau kedjadian ten¬
Poetera Pelantjong terpaksa mena¬
rik familie Poetera Pelantjongan
jg bersekolah disekolah Taroesan
Roepanja Papan jang ditoelis
dengan hoeroef jang sebesar po¬
hon kelapa jang digantoengkan
dimoeka roemah Medan Perda
maian di Taroesan semata2 to¬
peng sadja.
Meingat Negeri Taroesan jang
sangat tertjetjer dalam segala2n ja
tegasnja dalam penghidoepan dian
kemadjoean, Poetera Pelan tjo
ngan bberharap kepada jang ber¬
wadjid di Taroesan akan mem¬
perhatikan Medan Perdamaian
toe. Poetera Pelantjongan.


KOTA


Soesoenan Bes
tuur Comite
Sekolah Tinggi Moe¬
hammadijah di Padang.
Tadi malam petang Djoem'at
3 djalan 4 Juni 1938, telah di
lansoengkan rapat Comite Seko
lah Tinggi Moehammadijah ber¬
tempat digedong Moeh Instituut¬
Kandang.
Selain dari anggota comite ha
dir maka rapat ini di hadiri
dan dipimpin oleh t. Consul
Moehammadijah M. Kabau be¬
serta seorane lid Madjlis Consul
e. Jacoub Rasjid, Pengoeroes
Moehammadijah tjabang Padang
dan groep Pasar Gadang di
minta djoega oleh e. Consul
menghadiri rapat ini.
Sebeloem diterangkan di sini
djabatan masing2 enkoe2 Comi


te maka e. Dr. Sofjan Rasat dan
e. Sjarief Gani, sebagai mana te
lah disiarken dahoeloe beliau2
itoe toeroet djadi Comite, maka
setelah di toeroeti oleh Consul
njata pekerajaan dan oetoesan
beliau2 itoe banjak, bahkan ter¬
laloe banjak jang bersangkoet
dengan 'amal social djoega, soe¬
paja beliau di lepas djadi ang
gota Comite.
Hanja rapat mendapat seorang
gantinja baharoe jaitoe e. Mar¬
zoeki Jatim voorzitter Moeham¬
madijah groep Ps. Gadang.
Soesoenannja:
1e Mr. Haroen Al Rasjid voorzit
ter.
2 e St Mansoer Gep. vice voor
zitter
3e Zainoedin Pandoeka Sina¬
re secretaris l
4e Oemar M. Alamsjah secre¬
taris II
5 e A Aziez Latief pen, moe¬
ster.
6 e A. Bakar St Lembang Alam
Hoofd com.
7 e B.S. Nazaroedin com.
8 e A. Madjid Oesman com.
9 e A Wahab Amin com
12 e Marzoeki Jatim cem.
1le vacant.
Maka menoeroet poetoesan ra¬
pat djoega, comite diberi hak
dengan penoeh menambah ang
gota comite dimana perloenja.
Besar herapan kita soepaja oesa
ha dan pekerdjaan comite ini
akan mendapat perbantoean dan
sokongan dari seh la pihak.
IT.I.
MUTATIE.
Dipekerdjakan pada groepsge
meenschap Minangkabau moelai
tanggal 1 Juli ja.d.
Sebagi tijd. wel. le klerk Mo¬
hamad Sidik gelar Soetan Madjo
lelo thans kashouder di Plaatse
lijke Raad di Padang Pandjang.
Idem sebagi maandgelder, Na¬
lir sekarang klerk di gemeente¬
raad di Sawah Loento.
ldem sebagi schrijver, Joesoef
sekarang particulier di Padang.
ldem Sjoekoer dahoeloe schrij
ver di Administratiekantoor voor
Landskassen di Padang.
lidak terbit 
Sebagimana saban tahoen ber¬
hoeboeng dengan 2e Pinksterdag
maka „Perki" hari Isnajan tidak
terbit.
Harap dima'loemkan.
Membetoelkan kesalahan
Dalam Perki 3 Juni No. 27 ter
dapat kehilafan toelisan dari Loe¬
boek Basoeng semoestinja toeli
san Kasatry dari Loeboek Sika
ping.
Begitoe djoega dalam percha¬
baran Fort de Kock dalam toe¬
lisan „Kakoes pasar" „kita di
sompret oleh baoe jg tidap se¬
dap" semoestinja kita disompret
oleh baoe jg tidak sedap".
Dengan ini dibetoelkan.
Correspondentie.
Reda Fort de Kock.
Soerat terima. Advertentie di
moeat hari Selasa datang.


Oesoelan poebliek jg sympa
thiek itoe di ichtlarkan sedapat
moengkin.
PATJOEAN KOEDA
Sebagimana telah diketahoei
dari Advertentie dalam „Perki"
pada besok hari Minggoe akan
dimoelai patjoean koeda di race
terrein di Seberang Padang.
Soedah tentoe Padang akan ra¬
mai lagi dikoendjoengi oleh poe¬
liek jang gemar akan patjoean
koeda jang datang dari loear ko¬
ta ini.


Masoekkanlah advertentie
kedalam dagblad
Perantaraan kita"


KEBAKARAN.
leret jang terdiri
dari 5 roeang toko
moesnah mendjadi
koerban api.
Tadi malam + poekoel 2 te
lah terdjadi kebakaran di Pondok
jang menjebabkan 1 leret jang
terdiri dari 5 roeang toke moes
nah mendjadi koerban api.
Toko toko (peroesahaan2 jang
telah moesnah mendjadi koerban
api itoe adalah diantaranja 2 roe¬
ang peroesahaan barang barang
rottan, 1 bekas peroesahaan boe¬
koe boekoe „Minerva" dan 1 per¬
oesahaan „Barbir Hokkai" serta
1 toko „Venus"
Hal ini serta dimana datangnja
api telah berada dalam oeroesan
dan penjelidikan politie.


Pengharapan
Boelan toea berganti dengan boelan moeda !
Berhoeboeng dengan itoe maka „PERANTARAAN
KITA" mempoenjai pengharapan jang besar jang mem¬
bahagiakan tidak sadja „Perki" malahan djoega berba¬
hagia boeat bangsa dan Noesa sendiri.
„Oleh sebab itoe pada para langganan dari „Per¬
ki" kita berpengharapan soepaja toean2 akan bersetia
dengan „Perki" oentoek membajar nafkah dan oewang
pelamboeknja!
Dengan djalan kesetiaan itoe sadja, peroesahaan
awak bisa besar dan soeboer hidoepnja.
Pada para langganan Perki dalam kota bersedia
lah gembira kedatangan rekeningloeper Perki dan jang
diloear kota soepaja akan mengirimkan oewang pelam
boek itoe.
Terima kasih banjak2


JAPAN
oesat perhatian doenia sekarang dan jang akan data
Segala mata seakan2 terpantjang kesana,
eladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oento
roet boeat masa depan.
Beladjarlah dengan pertolongan KITAB PENOENTOEN
JAPAN—MELAJOE.
Oleh Hiroshi Meno, Journalist
Satoe2nja boekoe boeat beladjar bahasa Japan, Practis
ringkas, terang dan lekas di engerti.
Satoe boekoe tebal, formaat sedang, koelit air mas.
Harga f 3. vrij Ongkos
„penaboer
koeang penjiaran poestaka Indonesia
Keramatplein 19 Batavia C
Catalogis dikirim gratis pada jang minta


napar renting
Kalau e.e. dan entjik2, toean2 dan njonja2
maoe berangkat dari Padang ke Solok djam 3 sore
dan dari Solok ke Padang djam 8 pagi. Tompanglah
Auto ranang oorek bandaro boengsco
Insja Pllah segala penoempang dalam keaman
an dan barang2 didjaga dengan baik.
Nanti dan toenggoelah di Standplaats di,
Apotheek
Padang
Sook, buffet baroe


Pasar Malam


DI


Binoerasjid


Djoeal segala roepa2 barang
kram badjoe kaoes en
besi keloearan Europa toelen en Java.
PASAR BATIPOEH 16 PADANG
Harga boleh berdamai.


Speciaal kemedja
Telah tersedia bermatjam KEMEDJA
jang menoeroet kemaoean zaman.
Saksikanlah! pada tempat
Doeja Aidid
c/o Modern Tailor
Kp. Djawa — PADANG
108


Klamboe penganten
BELILAN.
BATIK SOLO dan PEKALONGAN
SAROENG PADANG dan GAROET
Permadani, selimoet Wool
Voile, Crepedechine, Georgette
Renda Semarang
Bedak dan minjakwangi
Sedia Baby Talc. Keloear
TOKO
Indonesia.
padang tel 338
125


Sarong
.


asli


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman.
Tjeloepnja ditanggoeng tidak loentoer.
Persediaan besar hanja pada toko:


BOEJOENG TAMIN
63 Batipoeh - Padang
Telegrams; „BOEJOENGTAMIN,
Tel no 161


M.G. Mohammad Yoosuf
No. 58 Batipoeh - adang.
Telegrams: „MUNAYOOSUF


Administratiekantoor


CENTRUMA
BEHEEDER Dahar Azis
ADANG
Raafweg.
Telefoon No. 277.
Belastingconsulent
en
Administratie


Adres jang terkenal 
Haroen Toco mas
Gasar Solok
Mendjoeal -dan membeli barang2 mas dan intan
dengan tanggoengan (grantie) Boeatan netjes
Toean boleh persaksikan menanti
de
dengan Hormat.
Eigenaar


SAPTOE 4 JUNI 1938


DAGBLAD


LEMBAR KEDOEA


AOPENANGAN ARA


KOMINTERN
Berhoeboeng dengan rakjat
doenia sekarang telah ketarik per¬
hatiannja oleh pertjideraan jang
timboel dibenoea Azia antara Ja¬
pan dengan Tiongkok, dimana
disebelah doenia Europa djoega
masih sadja berboenoeh2an sau
dara teroetama di Spanje, sedang
kan awan keamanan Europa ber¬
tambah kaboet dan mendoeng
lagi oleh kegentingan jang ter¬
djadi diperwatasannja Tsjeche¬
cho Slowakije dimana doea mo¬
toristen Djerman ditembak mati
oleh serdadoe pendjaga watas,
maka di Rusland politieknja Ko¬
mintern dari hari kesehari me¬
nempoeh djedjak jang lama kem¬
bali.
Komintern itoe tetap tinggal
seperti sediakala jg mend adi
poesat „Generale staf dari We¬
reldrevolutie". Berhoeboeng de
ngan itoe maka „Times" telah
memerloekan oentoek mempela¬
djari perdjalanan generale staf
wereldrevolutie tsb.
Begitoelah kabar itoe menjata
kan bahwa Komintern itoe sedjak
dari hari pendiriannja dalam
boelan Maart 1919 telah sering
poela bertoekar rol. Toedjoean
jg pertama kali jaitoe oentoek
menghidoepkan beberapa revolu
ties dengan berteeroet2 dalam
doenia ini jg akan bekerdja oen¬
toek mendirikan soeatoe univer¬
seele Sovjet-regiem.
Maksoed ini ternjata dalam
straffe programma tahoen 1928
dengan perkataan2 „Gementar¬
kanlah golongan2 jg memeren
tah".
Walaupoen begitoe program
ma tsb disoesoen oleh Boecharin
sendiri dari kepoetoesan phase
pertama.
Diplomatie Sovjet dengan itoe
memaksa Komintern bekerdja de
ngan aktif setjara ondergronds.
Dalam tahoen 1934 pekerdjaan
itoe mempoenjai hasil dengan
membawak Sovjet Russia masoek
kedalam gedong di Geneve¬
Diwaktoe itoe poetjoek pim
pinan di Moskou berada dalam
tangannja Stalin, sedangkan Ko¬
mintern tidak mempoenjai presi¬
dent jg njata dan dibenoem.
Hanja Kemintern dikemoedikan
oleh soeatoe staf secretarissen,
sedangkan „presidium" nja ber¬
djalan via Stalin,
Stalin diakoei mendjadi presi
dent setjara diam sadja.
Tentang strategie dan taktiek
pekerdjaan Kemintern itoe ha¬
roes sedjedjer dengan toentoean
nja Volkscommissariaat boeat oe¬
roesan loear negeri.
Dalam hati ketjilnja jg terloe
kis dalam principe Sovjet Unie
oentoek mendjalankan plan lima
tahoen jg dibela oleh balatenta
ra Merah jg terkoeat sendirinja
dan tida dapat dikalahkan oleh
bangsa asing.
Dari djoeroesan ini „generale


staf dari werrldrevolutie" akan
melakoekan control atas front2
peperangan saudara dalam nege¬
ri2 bourgeois.
Perang dan damai
Dengan kemasoekkannja Sov¬
jet Uni kedalam toeboeh Volken
bond jang beberapa boelan sesoe¬
dah itoe disamboeng dengan cong
res doenia dari Komintern jang
ke 7 maka datanglah phase baroe
Dengan kedatangen phase ba¬
roe itoe maka perkataan "perang
jang tertjantoem dalam program
ma itoe dihapoeskan dan ditoe¬
kar dengan "damei"
Sekalian moentjoellah metto
"berdjoang boeat perdamaian"
dan "eenheidsfront" di bendera2
nja kaoem communist jang terma¬
soek kedalam toeboeh Komintern
Mereka menganti perkataan
Scommunisme" dan "bolsjewism
dengan perkataan "socialisme'e
jg tidak begitoe mengedjoetkan
orang lain.
Dalam kongres itoe diambil
soeatoe resolutie, bahwa peker¬
djaan dari Komintern jang eroe
tama sekali oentoek bergerak de¬
ngan sekoeat2nja agar dapat mem¬
bentoek "vereenigd volksfronten"
dalam doenia ini.
Djadi segala aksi2 dalam tiap
t,ap negeri akan dipimpin oleh
kaoem kommunisten dalam ma¬
sing2 negeri sedangkan leider2
jang tidggal diloear Sovjet Uni
jang tidak tjakap mendjalankan
pekerdjaan taktiek jang baharoe
itoe akan dikeloearkan.
Dengan djalan itoe maka mot
to berdjoang oentoek perdamai
an" akan lebih effektief serta
mendjadi soeatoe sendjata jang
tadjam dalam waktoe berperang
terlebih lagi dimedan pepera¬
ngan saudara terhadap kaoem
bourgeouis itoe.
Sesoenggoehnja benarlah
jang dimaksoed dan tjita2 dari
Komintern oentoek mengambil ke¬
sempatan dalam medan pepera¬
ngan saudara lihat sadja seperti
di Spanjel/ oentoek memperoleh
toedjoeannja.
Berhoeboeng dg itoe Ltalin
bersama dengan 18 orang lagi
jang lain dipilih mendjadi presi
dium dari executief Komintern
sedangkan Dimitrof mendjadi se¬
eretaris generaal.
(ada samboengan
Indonesia


Perlanggaran Kesoe¬
tjian Di Poerwokerto
Salah seorang kepala sekola
han rendah gebernemen di
Poeworkerto menoeroet pemban
toe Aneta disana oleh seorang
goeroe dari sekolahan rendah
lainnja didakwa telah melakoe
kan perlangaran, kesoetjian ter¬
hadap beberapa moeridnja pe¬
rempoean jang dibawah oemoer


Perlanggaran itoe dilakoekan
diroemah sekolahan waktoe so¬
renja sesoedahnja sekolahan
boebaran. Salah seorang korban
nja itoe kini soedah doedoek pe¬
roet thamil
Fihak jang toeroet memperha¬
tikan oeroesan itoe telah mema¬
djoekan pengadoean kepada jg
berwadjip, sehingga assisten re¬
sident Poerwekerto merasa per¬
loe datang dikamer sekolahan
terseboet oentoek mengadakan
penjelidikan.
Selain itoe, pihak jang mema¬
djoekan pengadoean djoega me¬
ngirimkan pengadoeannja kepa¬
da Directeur v/h Dept. v. &E.dan
salinannja di sampaikan kepada
assistent resident dan regen Poer¬
wokerto.
Sebegai reactie kedjadian itoe
maka di Poerwokerto kini diada
kan perkoempoelan goena mem¬
berantas excessen vrij omgang
jang bernama Pendjagaan Kesoe¬
tjian dimana perkoempoelan itoe
di pimpin oleh salah seorang
goeroe 2de HIS dan wedana ke¬
ta Poerwokerto sebagai penase
hatnja.
Orang2 Djawake Ma¬
dagaskar.
Menoeroet kabar jang kita pe¬
roleh pemerentah Perantjis telah
memintak idzin akan mentjari
10.000 koeli bangsa Djawa boe¬
at Madagaskar.
Permintaan tsb masih dibitja
rakan dan beloem pasti bahwa
akan diloeloeskan.
Pemerentah mempoenjai stand
punt bahwa pentjarian koeli se¬
karang tjoema di idzinkan boeat
bilangan2 dimana soedah terda
pat immigratie dari koeli2 Dja¬
wa seperti Brittisch Borneo, Ma¬
lakka dan Nieuw Caledonie.
Tapi boeat Madagaskar sam
pai sakarang beloem tahoe ditja
ri koeli IB.N.
OEROESAN BEKAS ZELFBE
STUURDER.
Teukoe Ali Basjah.
Pada tg 22 Juli 1931 Teukoe
Ali Basjah telah diakoe sjah dja¬
di Zelfbestuurder Langsa (Atjeh
en Onderhoorigheden). Karena
adanja perselisihan dengan set
orang pegawai bestuur bangsa
koelit poetih ia haroes meletak
kan djabatannja sebagai zelfbe¬
stuurder. Ini kedjadian didalam
tahoen 1934.
Pada waktoe ia meninggalkan
Langsa, ia menoelis sepoetjoek
soerat keterangan jang menje¬
boetkan, bahwa ia akan mening
galkan Atjeh dan berangkat ke¬
ingapoera, dan bahwa ia tidak
akhn kembali lagi ke Atjeh, sebe¬
loem ia dapat soerat idzin dari
Gouverneur Atjeh en Onder¬
hoorigheden.
Didalam soerat keterangan itoe
diseboetkan djoega, bahwa ia
kan diberi wang sokongan dari
Familie fonds Langsa, besarnja
f 60.- tiap2 boelan.
Berhoeboeng dengan itoe toe¬
an Soangkoepon telah mengirim
ikan soerat pertanjaan kepada Pe¬
merentah jg boenjinja sebagai
berikoet.


BERITA TENDLA
inta jang membawa
maoer
Digoebah oleh HEM L.S.
Hal itoe bagi adinda memang¬
beloem akan adinda mengikoet
lagi, karena setelah adinda fikir
besarlah rasanja roegi dari oen¬
teengnja kalau adinda ikoet se¬
karang, kata Daniar, tapi sekali
poen begitoe, sama sekali itoe
adinda menoeroet apa kata ka¬
kanda djoega.
Doea hari lagi verlof Ramli
tinggal, kembalilah dia ke Tebing
Tinggi dengan sendirian. Sampai
di Tebinggi roepanja dia dipin
dahkan ke P. Siantar. Maka ko¬
ta Tebing Tinggi terpaksa dia
meninggalkan.
Sekarang Ramli soedah beker¬
dja di P. Siantar, maka dari si¬
toe baroelah dia djawab segala
keterangan dan permintaan eng
koe St. Machoedoem keringkasan
nja beloem dapat dia meneroes
kan atau melakoekan permintaan
tsb. mintak soepaja ditjarikan sa¬
dja jg lain, dan Noeraini kata
Ramli dalam soeratnja, tetap sau
dara kandoeng saja dan saja bo¬
leh sama2 berichtiar mentjarikan
boeat djodohnja Noeraini.
Sebetoelnja Ramli kita bagima
aa Noeraini tjantik dan molek
tapi Daniar dalam hatinja tak ada
bandingannja.
Setelah soerat dibatja engkoe
St. Maehoedoem, kedengaranlah
dari moeloetnja apa beleh
boeat dan isterinja begitoe poe¬
la laloe dilipatnja itoe soerat
dimasoekkannja kedalam kan¬
toengnja. Besoknja waktoe Noe¬
raini akan memasoekkan badjoe
engkoe Soetan Machoedoem itoe
kedobi dikeloearkannjalah sega¬
laga isinja maka dilihatnja ada
satoe sourat jg seten pelnja P.
Siantar dikatjanjalah soerat itoe
Oempama katja djatoeh ke batoe
begitoelah rasa hati. Noeraini
membatja itoe soerat sehingga
lama dia termenoeng, pekerdjaan
nja tak lansoeng dikerdjakannja
Ada samboengan


Penoelis mempersilahkan diri
memadjoekan pertanjaan kepada
Pemerintah, apakah Pemerintah
tidak mempoenjai alasan oentoek
mengangkat Teukoe Ali Basjah
bekas Zelfbestuuder Langsa,
jadi Zelfbestuurder lagi?
Dengan menoenggoe poetoesan
terhadap soal ini, penoelis mo¬
hon kepada Pemerintah, soepaja
Zelfbestuurder itoe diberi idin
oentoek berdiam di Betawi dan
diberi sokongan (Onderstand)
dari Landschapskas jg berkewa
djiban. (1T.
Masoekkanlah advertentie
kedalam dagblad
Perantaraan kita"


Koendjoengilah
Djangan loepa
MOESLIM
HOTEL


Dan


Kampoeng Tionghoa, FORT E KOCK.
Moelai 11 Maart 1938, diboeka filiaal dari Hotel Moeslim dan Restaurant
Balai Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di Fort de Kock.
Pebliek tidak akan ragoe lagi, sebab kita poenja Hotel daa Restaurant
soedah terkenal lama di Padang, sebagal Restaurant jang satoe2nja bisa
menjediakan berbagai makanan jang lazat dan minoeman jang njaman.
Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja dalam Restaurant
besar, beserta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe pelajan jang
terkenal radjin dan hormat.
Dengan djalan ini kita akan memperkenalkan restaurant kita kepada PU
BLIEK di Fort de Koek, dan menanti koendjoengan toean toean adanja.


HORMAT BEHEERDER FILIAAL
Woeslim dan Restaurant Balai Bar
Padang dan Fort de Kock.


102


English Class
Tahoen ke 4
KAMP. DOBI 26 PADANG
Menerima Moerid 
POETRA & POETRI
Boeat Cursus petang dan malam.
Beladjar 2 X seminggoe
Bajaran poetra f1,50, poetri f1.25
peladjaran dari A.B.C. sam
pai soerat menjoerat dagang.
BOEKOE boeat permoelaan digoe
nakan
ENGLISH SIMPLIFIED For
INDONESIA
Hormat dari
A.Hitam
Senior Cambridge
Goeroe Inggeris Islamic Co
70
lege


Beroeroesanlah dengan
„Hoeboengan penoempang
auto'


Pasar Moedik 33 dan pasar Gojan Hoat pasar Djawa Padang
Tel no. 395 dan 396
Agent dari Gouv autopost dients
Dioeroes dengan
tertip dan aman
Menoenggoe dengan hormat


Administratie kantoor
6
„Honest“.
Ngarai Weg no 2 Fort de ock
Sanggoep mengerdjakan boekoe 2 dagang sam¬
pai beres pada a countant belasting dienst diharap
toean 2 saudagar beroeroesan pada kantor jang ter¬
seboet
Dikerdjakan oleh orang jang soedah me¬
ngerti dan berpraktijk lama dibawah pimpinan orang
jang soedah berdiploma Boek houding A dan B.
Pembajaran berdamai
De Benter


De vlugge zeven
Setjepat toedjoeh
Keoentoengan Besar Bagi Tiap Pelantjong
Moerah
Tjepat Selamat
Auto semoeanja model baroe, boleh berhoeboengan dengan
APDOPELENA
De Eigenaar
Sabirin dan Bahaoeddin.


NEUTRALE


Robinson Building Baharoestraat 15 PADANG
is het eenigste en bekendste adres voor.
Type LESSEN
10 Vingers Blind Systeem
Opleiding voor:
Kantoor Typist lel
Dir „Hfd Leider
Gedipl. van "Typewriting Insti
tute" Batavia - Centrom.
Gedipl. van "Univesa" Instituut tot bevordering
vau Handelswetenschappen in Nederlandsch - Indie
Bandoeng.
Dir Hfd Leider
ex - oprichter en Hfd. Leider van "Modern
Tyepwriting Gourse" te Bandong.
ex-Algemeen en Hfd.leider van "Typewrting Cou¬
rse" te Semarang en Soerabaja.
Neutrale" garandeert U binen 1 mand, 2 maan
den 4 maanden en 6maanden tot bekwame en kundi
ge kantoor-typisten.
Vergeet niet, dat de correspondentie op alle Gou¬
vernment -en Handels-kantoren nu niet meer met de
pen, maar wel met de schrijfmachines geschre-ven
wordt. Daarom: bezoek "Neutrale", als u van Uwe
toekomst verzekerd wlziijn.
Vraag inlichtingen en geeft U op als leerlingle
Kasi opleiding boeat praktijk dan boeat dapa
ken Diploma.
Kantoor-typist (le)
Neutrale" meloeloe kasih peladjaran masintoelis
dengan tjara jang sangat tjepat sekali, hingga dalatu
tempo jang tidak lama moerid moerid bisa moelai
tjepat goenakan masintoelis dalam pratijk di kantoor2
GouVergement, kantoor2 dagang atau lain2 peroesahaan.
Dan sesoedah moerid moerid beladjar sampai menoe¬
roed kita poenja garantie, jaitoe grantie 1 boelan,
2 boelan, 4 poelan atau 6 boelan2 ditanggoeng me¬
reka soedah bisa mengetek dengan mesin toelis dan
ditanggoeng poela moerid2 jang telah dapat Diploma,
bisa mengetek dengan segala roepa merk massintoelis
(bekende merkren dengan gampang sekali mempergoe¬
nakan kesepoeloeh djarinja.
Neutrale, sanggoep mengerdjakan roepa2peker¬
djaan mengetek (typewerk) dan dari hal ongkos eng¬
teng, pekerdjaan ditanggoeng spoed dan memoe¬
askan.
Keterangan dan boeat masoekan nama boleh
datang sendiri di kpg Baroe 15 barisan Kantoor Per¬
olongan simpang djam Gadang lama


